KOMIK INI HANYALAH CERITA FIKSI BELAKA. 


MENGANDUNG BEBERAPA ADEGAN YANG MENYERAMKAN. 
BAGI ANDA YANG TIDAK TERBIASA DENGAN ADEGAN KEKERASAN, 
DISARANKAN UNTUK TIDAK MEMBACA CERITA INI. 








KENAPA AKU 
BANGUN TERLALU 
AWAL... JAM 
BERAPA INI..? 


MASIH TERLALU 
PAGI- AKU BISA 
TIDUR LAGI.. 





“ll 
SIAL, 
JADI TELAT! 





SEMUA ORANG PASTI PERNAH MENGALAMINYA 
PALING TIDAK SEKALI. 





MELIHAT JAM 
YANG SEMUA 
ANGKANYA SAMA. 











TENTU SAJA KITA 
MENGANGGAPNYA 
HANYA KEBETULAN 


TAPI KALAU HAL INI TERUS TERJADI, 
INI MULAI TERLIHAT SEPERTI 


TIDAK BISA DIHINDARI. 


KALI INI. MUNGKINKAH. 
PIKIRAN BAWAH SADARKU INGIN 
MENGATAKAN SESUATU PADAKU.. 





KITA MULAI BERTANYA-TANYA, APA MUNGKIN. PIKIRAN KITA 
INGIN MENGINGATKAN SESUATU YANG KITA LUPAKAN. 


CERITA & GAMBAR: 
YOONJIN CHOI 





BAIKLAH- 


ISI AIR KE DALAM 
BOTOL SUCI INI 


LALU TUANGKAN KE 
DALAM MATA POHON. SEPERTI 
INI, HINGGA SEDIKIT 
TUMPAH. 


LALU, AIR SUCI INI 
TELAH TERISI DENGAN 
ROH POHON. 








KAMU 
TAKUT, YA? 


CUMA 
BEGINI 
DOANG 


RASANYA = : ІМ KAN CUMA 
SEPERTIAPA? AIR KERAN... 
KENAPA JUGA 
RASANYA BISA 
BERUBAH? 
° 





AKU MAU BIKIN LAGI, AH- 





SAMEN KETEMUY > 


~ 


KENAPA KITA SELALU 
DATANG KESINI, SIH? 
KAN, SERAM KALAU 


UDAH GELAP. 


KARENA PEPOHONAN 
DI SINI BAGUS ~ 


PIKR-PIKIR 
POHONNYA SEPERTI 
ORANG, KAN? 











KAU TAHU, NGGAK? 

















- ITU 
YANG 

BIKIN AKU 
SERAM. 


\ MEREKA BERUBAH 
し JADI PERI DAN 
BERKELILING. 






SEMUA POHON 
DISINI, SEBENARNYA 
PERI, LHO 












SAAT MALAM, 





POHON VANG MATANVA 
CUMA SATU, ADALAH PERI 
VANG NGGAK BISA PULANG. 


JADI KATANYA, 
KALAU KAMU MENUANG 
AIR SUCI DAN MEMINUMNVA, 
KAMU AKAN MENJADI PERI. 


APA?! BENARKAH2 
AKU NGGAK PERNAH 
DENGAR LEGENDA INI.. 











NGGAK. AKU BARU 
SAJA MENGARANGNYA 
HAHAHA 






KENAPA KITA SELALU 
BERTEMU JAM 4:44? 


ADA YANG ANEH DENGAN 
ANGKA TERSEBUT.. 











BIAR LEBIH GAMPANG 
DIINGAT! 





AKU MENANDAI 
POHON ITU, JADI KITA AKAN 
MENGINGATNYA SEBAGAI 
POHON KITA- COBA TEMUKAN 
NANTI, YA- 


ITU ADALAH PERTAMA KALINYA 





AKU NAKSIR SESEORANG. 


PERTAMA KALINYA AKU MERASA 
INGIN BERSAMA SESEORANG 
UNTUK SELAMANYA.. 





HEI.. 
NGOMONG- 
NGOMONG 
TENTANG 
KEPERGIANKU 
KE AMERIKA.. 
KALAU AKU BICARA 

PADA IBUKU 


MUNGKIN AKU BOLEH 
NGGAK JADI PERGI.. 





HARI ITU JUGA PERTAMA KALINYA 





AKU BISA MELIHAT SESEORANG DIMAKAN POHON. 











ў | i 
N і 


i ES 
Mos, 





M ENEMUKANNYA DI MANA PUN. 





SEKARANG, 
GADIS YANG BAHKAN NAMANYA 
TIDAK BISA KUINGAT ITU... 


TELAH TERKUBUR DALAM 
MASA LALUKU SEBAGAI 
CINTA PERTAMAKU. 





SELAMAT TINGGAL... 
CINTA PERTAMAKU.. 








e 
с 
š 
a 
< 
< 
a 
< 
< 








PENAMPILANNYA SETELAH MEMAKAN DIA.. 


HAHA.. 

IBUMU SELALU BILANG 
BETAPA DIA INGIN SEKALI 
KEMBALI KE KAMPUNG 
HALAMANNYA 


JADI, 

KAMI BERHASIL 
MEMBAWA SATU POHON 
DARISANA SAMPAI 
KE SINI. 


MEMANG 
TIDAK MUDAH 
KARENA SEHARUSNYA 
TIDAK BOLEH. 


APA KAMU JADI 
TERKENANG 
MASA KECILMU? 
HAHA- 


AKU MAU KAU 
VANG MERAWAT DAN 
MENVIRAMINVA 


«YA, INI 
PASTI POHON KUPIKIR AKU NGGAK 
VANGITU.. AKAN MELIHATNVA 


APA VAN 
HARUS 


O 








7 


ШІ 
NAN 





A 
{5 x 
=. 
) яцца” i | 


MENGAPA KAU 
BICARA SEPERTI 


ITU PADAKU? 











AKU SUDAH 
MENUNGGUMU 


SETIAP HARI, 
JAM 4:44. 


KAU BERJANJI | 
PADAKU. AKU MENUNGGUMU, 


BERHARI-HARI, 
BERBULAN-BULAN... 
BAHKAN 
BERRTAHUN-TAHUN. 


AKU KEDINGINAN 
DAN KESEPIAN... 
APA KAU TAHU 
BETAPA SEDIHNVA 
AKU? 





TAPI AKU SENANG 
SEKALI BERTEMU 
DENGANMU LAGI. 


MULAI SEKARANG 
KAU AKAN BERSAMAKU, 


TU, TU, TUNGGU! 
TUNGGU DULU!!! 
BELUM 
SAATNYA!!! 





TUNGGU, 
MUNGKIN KAU 


BELUM TAHU TAPI SEKARANG 


KAU BUKAN DI KOREA 


WAKTUNYA 
BERBEDA DENGAN 
DI KOREA! 


JADI, INI BELUM 
SAATNYA KITA 
BERTEMU. 


GIMANA KALAU KITA 
BERTEMU SEBENTAR 
LAGI? 


AKU SENDIRI 
HM? YA?! JUGA NGGAK 
PERCAYA.. 


JADI...TUNGGU 
SEBENTAR LAGI 


BAIKLAH 





AKU SUDAH LAMA 
MENUNGGU. 
/ / 7 





N 
Ë A 4 
KURASA AKU BISA 
MENUNGGU SEBENTAR LAGI. 


SELAMA AKU BISA 
BERTEMU DENGANMU. 


SAMPAI KETEMU 


SEBENTAR LAGI 











AKU BERUSAHA 
MELUPAKANMU.. 





TAPI KAU SUDAH MENUNGGUKU 
SELAMA INI... 








SEKARANG 
BENAR-BENAR 
SAATNYA BERPISAH.. 


CINTA PERTAMAKU 








